WikipediA 


Bahasa Hawu 


Bahasa Hawu, juga dikenal sebagai bahasa Sawu atau 
bahasa Sabu, adalah suatu bahasa yang dipertuturkan di 
Pulau Sawu dan Pulau Raijua di Nusa Tenggara Timur, 
Indonesia. Walaupun secara tradisional diklasifikasikan 
sebagai anggota rumpun bahasa Sumba dari keluarga 
bahasa Austronesia, ada pula yang menganggapnya 
bagian dari rumpun bahasa Papua (non-Austronesia).2] 
Bahasa Hawu dan bahasa Dhao, yang pernah dianggap 
sebagai dialeknya, sebenarnya satu sama lain tidak dapat 
saling mengerti 


Dialek Seba adalah dialek yang dominan, mencakup 
sebagian besar Pulau Sawu dan kota utama Seba. Dialek 
Timu dipertuturkan di bagian timur, dialek Mesara di 
bagian barat, dan dialek Liae di ujung selatan pulau. 
Dialek Raijua dipertuturkan di Pulau Raijua (Rai Jua 
artinya "Pulau Jua") yang terletak tidak jauh dari lepas 
pantai bagian barat Pulau SawuJ 4 ' 

Lihat pula 


■ Rumpun bahasa Sumba 

Referensi 


1. A Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, & Charles D. Fennig, ed. (2015). Ethnologue: Languages of 
the World (edisi ke-18th). Dallas, Texas: SIL International. 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Flaspelmath, Martin, ed. (2019). "Sabu". Clottolog 4.1. 
Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A Capell, Arthur. The "West Papuan Phylum": General, and Timor and Areas Further West (htt 
p://www.papuaweb.org/dlib/bk/pl/C38/02-10-l.pdf)\ §2.10.1 in Wurm 1977 [1975], New Guinea 
Area Languages and Language Study, volume 1: Papuan Languages and the New Guinea 
Linguistic Scene. Canberra. 


Daftar isi 

Dialek 
Lihat pula 
Referensi 
Bacaan lanjutan 


Dialek 



Hawu 


Sabu 

Pelafalan 

[' havu] 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Nusa Tenggara 

Penutur 

bahasa 

110,000 (1997)111 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 


■ Melayu-Polinesia 


■ Sumba-Flores 


■ Sumba 


- Sawu 


■ Hawu 

Dialek 

Seba (Heba) 

Timu (Dimu) 

Liae 

Mesara (Mehara) 

Raijua (Raidjua) 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

hvn 

Glottolog 

sabul255 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/sabu 


1255 )1 2 1 



































4. a a b Grimes, Charles E. (2006). Hawu and Dhao in eastern Indonesia: revisiting their 
relationship (http://www. sil. org/asia/philippines/ical/papers/Grimes-Hawu_Dhao.pdf) . Paper 
presented at the lOth International Conference on Austronesian Linguistics, Puerto Princessa, 
Philippines, 17-20 January 2006. 


Bacaan lanjutan 


■ Walker, Alan T. 1982. A Grammar of Sawu. NUSA Linguistic Studies in Indonesian and 
Languages of Indonesia. Vol. 13. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Hawu&oldid=11763172" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Agustus 2016, pukul 09.50. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





